^a PuDaorrD Ja/p^ 




Ini adalah kata yang tidak 
pernah kita pikirkan. 

Kata apakah yang 
terperangkap dalam 

jaring...? 



Diadaptasikan dari www.islam4kids.com 



http://raudhatulmuhibbin.blogspot.com 



Diskusi 



Orang tua dan Guru: Bacakanlah poin berikut ini untuk 
membantu anak-anak memahami lawan dari Tauhid dan 
dosa yang paling besar di hadapan Allah, yaitu Syirik 




Perhatian: Perlu penjelasan dengan bahasa yang mudah 
dipahami oleh anak, pada bagian nama dan sifat Allah agar 
tidak terjatuh kedalam paham jahmiyah. Bahwa kita 
menerima nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana apa 
yang Allah tetapkan bagi diri-Nya dan apa yang 
disampaikan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, tanpa 
menyimpangkan maknanya (tahrif), tidak meniadakan atau 
mengingkari nama dan sifat Allah sebagaimana yang Dia 
tetapkan bagi dirinya (ta'thil), tidak mempertanyakan 
'bagaimana"-nya atau menentukan hakekat keadaan 
maupun bentuk nama dan sifat Allah (takyif) dan tidak 
menyerupakannya dengan nama dan sifat mahluk (tamtsil) 



Diadaptasikan dari www.islam4kids.com 



http://raudhatulmuhibbin.blogspot.com 



Anak-anak, hati-hatilah terhadap syirik! Syirik adalah dosa yang paling besar 

di hadapan Allah. Perbuatan yang sangat buruk sehingga Allah tidak akan 

mengampuni orang yang berbuat syirik itu, jika mereka meninggal dan 

tidak meminta ampun kepada Allah dari syirik tersebut. Lalu syirik itu apa 

ya? 

Yuk.. kita perhatikan lagi....! 



Allah adalah satu-satunya Tuhan yang benar bagi seluruh mahluk. Dia 
satu-satunya Pencipta mahluk, Yang Maha Kuasa dan Mengatur 
segala urusan. Syirik adalah ketika seseorang percaya bahwa ada 
tuhan selain Allah atau tandingan selain Allah yang memiliki 
kemampuan untuk menciptakan makhluk dan mengatur segala 
urusan 



Diadaptasikan dari www.islam4kids.com http://raudhatulmuhibbin.blogspot.com 



Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah, 
diibadahi dan ditaati. Syirik adalah ketika seseorang berdoa, dan 
beribadah kepada sesuatu yang lain selain Allah 



Allah adalah satu-satunya Yang Maha Sempurna. Dia telah 
menetapkan Nama-nama dan Sifat-sifat-Nya untuk menunjukkan 
betap Maha Sempurnanya Dia. Syirik adalah ketika seseorang 
percaya bahwa selain Allah ada yang memiliki nama-nama dan sifat- 
sifat yang hanya dimiliki oleh Allah. 



Diadaptasikan dari www.islam4kids.com http://raudhatulmuhibbin.blogspot.com 



Allah mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an: 



"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia 

mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang 

dikehendaki-Nya." (QS An-Nisa [4] : 48) 

"Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) 

Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan 

tempatnya ialah neraka," (QS Al-Ma'idah [5] : 72] 



Anak-anak, Berhati-hatilah terhadap Syirik! 



Diadaptasikan dari www.islam4kids.com http://raudhatulmuhibbin.blogspot.com 



